WikipediA 

Bahasa Brahui 


Bahasa Brahui merupakan salah satu kelompok bahasa 
Dravida. Bahasa ini merupakan cabang paling utara dari 
kelompok tersebut, dan dipisahkan ribuan kilometer dari 
bahasa-bahasa Dravida di India Selatan. Meskipun bahasa 
ini merupakan kelompok Dravida, tetapi banyak 
dipengaruhi oleh bahasa-bahasa sekitarnya dan hanya 
sedikit menyisakan kemiripan dengan bahasa-bahasa 
Dravida lainnya. Diperkirakan penutur bahasa Brahui 
merupakan keturunan yang tersisa dari budaya Mohenjo- 
Daro dan Harappa. 


Daftar isi 

Wilayah sebar tutur 
Sistem Penulisan 
Bilingualisme 

Teori asal usul Bahasa Brahui 

Kosakata 

Tata Bahasa 
Dialek 

Contoh 

Referensi 


Wilayah sebar tutur 


Bahasa Brahui terkonsentrasi di provinsi Baluchistan 
terutama daerah Kalat dan Hairpur Pakistan. Disamping 
itu ada sejumlah besar yang tersebar di Iran, Afganistan 
dan Turkmenistan . Jumlah penuturnya mencapai kurang 
lebih 2.000.000 di Pakistan, 200.000 jiwa di Afganistan 
dan 10.000 di Iran. 

Sistem Penulisan 


Brahui 

Wilayah Pakistan dan Afganistan 

Etnis Brahui 

Penutur 2,43 juta (2011-2014)™ 

bahasa 

Rumpun Dravida 

bahasa 

- Utara? 

■ Brahui 

Sistem Perso-Arab , Alfabet Latin 

penulisan 

Status resmi 


Diatur oleh Brahui Language Board 
(Pakistan) 

Kode bahasa 

ISO 639-3 brh 

Glottolog brahl256 (http://glottolog.or 
g/resource/languoid/icl/brahl25 
6 )[ 2 ] 



Brahui (kiri atas) secara geografis terisolasi 
dari semua bahasa Dravida lainnya. 


Brahui ditulis berdasarkan huruf Arab-Urdu. 


Bilingualisme 
























Pada umumnya penutur bahasa Brahui dapat berbahasa Baluchi, karena mereka tinggal di kawasan 
Baluchistan yang secara langsung berpengaruh pada perilaku berbahasa mereka. Selain itu sebagian juga 
memahami Urdu. 


Teori asal usul Bahasa Brahui 


Sebagian para ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa Brahui merupakan satu-satunya bahasa Dravida yang 
tertinggal di utara, pada masa para penutur Dravida lainnya terdesak ke selatan. Sedangkan pakar lainnya 
berpendapat bahwa bahasa Brahui pada dulunya berpindah juga ke selatan India, tetapi kemudian kembali 
lagi ke wilayah Baluchistan sekarang ini. 

Kosakata 


Menurut catatan Elena Bashir (2003), susunan akar kosakata bahasa Brahui adalah sebagai berikut: 

■ Kosakata Dravida : 15% 

■ Kosakata Baluchi : 20& 

■ Kosakata Indo-Arya : 20% 

■ Kosakata Perso-Arab : 20% 

■ Tidak diketahui : 10% 

Jadi menurut kesimpulannya, kosakata yang berakar dari bahasa Dravida hanya sedikit dalam bahasa ini. 

Tata Bahasa 


Meski unsur Dravida dalam bahasa Brahui ini hanya sedikit, tetapi sistem leksikon dan morfologinya jelas 
menunjukkan kalau bahasa ini tergolong bahasa Dravida. Sedangkan sistem fonologi, kala sekarang 
berkesinambungan, Konjuntiva, Sufiks, akar Kata kerja dan susunan kata atau word order sangat 
dipengaruhi oleh Bahasa Baluchi. 


Dialek 

Bahasa Brahui terbagi atas beberapa dialek, yakni: 

■ Dialek Sarawan i (dituturkan di Mastung, Kanak, Kalat, Murgachar hingga Quetta) 

■ Dialek Jhalaw (dituturkan di Zari hingga Bela) 

■ Dialek Chaghi (dituturkan di Noshki, Panjgur hingga Iran) 

Contoh 

■ asi, iraa, musi: satu, dua, tiga (dari akar Dravida kuno: oR, ir, dan mur) 

■ ni (kamu, berakar dari nii Dravida kuno), num' (kamu, sama dengan num dalam bahasa 
Tamil) 

Referensi 

1. ^ "Brahui". Ethnologue (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-07-11. 








2. ^ Hammarstrom, Haraid; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Brahui". Glottolog 
4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Brahui&oldid=15162162" 


Halaman ini terakhir diubah pada 7 Juni 2019, pukul 08.32. 

Teks tersedia di bawah Lisensi AtribjJsi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 




